WARNINGI 


Webtoon ini mengandung unsur kekerasan; 
seperti darah, ucapan serta adegan 
vang tidak lavak ditiru. 


Pembaca diharapkan untuk menelaah 
konten sebelum membaca. 
Terima kasih. 


ν 


DANDELION ۰ REPOSE 


ტინ Story by: Diadixatshomer 


EP21- DESOLATE 


۵ 
UK უზის 
ასის INI, 


“სდ | 


- 
xiri | 


m 
| ma | 


— 





KAMI AKAN MEMBERIKAN 
UPDATE TERKINI UNTUK KASUS 
DANDELION REPOSE 


AA 


ss = 
















PADA HARI RABU SILAM, 
ALPHA; SELAKU KETUA DARI 
CONIUM, TELAH MEMBERIKAN 
KEJELASAN KEPADA 
MASVARAKAT 


ATAU VIRUS 
DR. 







MENGENAI OBAT TEMPORER 
UNTUK VIRUS DR, 
VAITU HVACINTH TEARS. 







VANG KINI DIPERJUAL-BELIKAN 
DI DOME KHUSUS DI PUSAT 
KOTA PHOSPHENES. 


Es аа سب‎ 


ლიი 


SEKARANG- 



















WALAU DEMIKIAN, 
MASVARAKAT TETAP 
DIHIMBAU UNTUK MENGENAKAN 

MASKER, TERUTAMA SAAT 
BERADA DI TEMPAT- 
TEMPAT UMUM. 











KAMI TELAH TERHUBUNG 
DENGAN REPORTER LUNA, 
UNTUK KLARIFIKASI LEBIH 

LANJUT SOAL DAMPAK 
DARI VANG TERJANGKIT. 


REPORTER LUNA MELAPOR 


DARI TEMPAT KEJADIAN 
PERKARA. 








SAAT INI SAVA 
BERADA DI KOMPLEK-A. 


== 22 
سه = 


- SEMALAM, TEPATNY = 
PUKUL 10, SEORANG WARGA 
VANG TIDAK LAIN ADALAH 
KELUARGA SERTA IBU DARI 
PELAKU DAN JUGA KORBAN, -一 一 一 


น 5 r RAFI AMDAN I/,ლლ–ჩ ლი 


WIL LA MIN INL PAL 
APARAT KEAMANAN 
SETEMPAT. 









IVA, IVA. 


BELIAU BERLARIAN 
HISTERIS KEMARI. 





MENURUT LAPORAN 
PIHAK KEPOLISIAN, 
ANAK DARI IBU TERSEBUT 
_ TERJANGKITVIRUSDR. __ 













…DIA.… 
ANAKKU... 
MULAI ME-MENGAMUK.. 
SETELAH HAMPIR SEBULAN 
MENGELUH T-TIDAK BISA 
TIDUR... 














B..BIASANYA.. 
D..DIA NGGAK PERNAH 
B-BEGITU... 








DIA MULAI MENYAKITI 

DIRINYA SEN..SENDIRI... 
DAN MENGACAK-ACAK 
ISI R..RUMAH.. 





S..SEBELUM DIA 
ภั TERURAL... 
' DIA BILANG... 

M..MELIHAT AYAHNYA, 


BERKALI-KALI... 





VYS 






S-SAYA TIDAK 
MENGERTI... 






SUAMI SAYA 
SUDAH MENINGGAL! | 








ἥ SESUAI DENGAN INFORMASI | 


YANG TELAH DIOLAH OLEH 
| PIHAK PENVIDIK SEJAK 
— BULAN FEBRUARI — — 


BERPOTENSI UNTUK MENJADI 
AGRESIF DAN IMPULSIF. 


— -— 





PARA TERJANGKIT 


Žž 





KORBAN DIKETAHUI MENVAKITI DIRI MENGGUNAKAN PISAU DAPUR 
DENGAN INI KASUS DEKOMPOSISI MENCAPAI ANGKA 367 


\ 


HAL INI DIKARENAKAN Ἢ 
TEKANAN PSIKOLOGIS 
DARI KONDISI PSIKIS 
DAN MENTAL 
YANG TIDAK BISA 
TIDUR. 


PARA ORANG TUA, 
TEMAN, ATAU KERABAT 


22 
e ot 


DIMOHON UNTUK 
MEMPERHATIKAN 
ORANG-ORANG TERDEKAT 
ANDA VANG TERJANGKIT 








AGAR MEREKA 
TIDAK MENVAKITI 
ORANG LAIN, ATAUPUN 
MENYAKITI DIRI SENDIRI. 


L 


o 
"M SSS 
NN 
N 


N 
یک‎ 


== 


SELANJUTNYA--- 


/ 


Ж 













DANDELION... 
REPOSE..., VA2 














NAMANVA 
PANJANG AMAT. 


MASIH MENDING, 
1 





DARIPADA CHRONIC 
PARIETAL NEO 
APALAH ITU. 


BENER SIH. 





== N 
4 MENURUTMU, N 


( APA NANTI AKU \ 
RAKAI KAYAK СЇТЇ! ILIGA / 





y a 


APANYA, 
DEH? 












MARAH-MARAH SENDIRI, 
CAKAR-CAKAR ORANG LAIN, 
MUNGKIN? 


) 














OH, JOAN. 


TEMANMU ANTENG 
AJA, KOK. 
SIAPA NAMANYA? 















SEMUA TENTANGMU 
ITU ANEH. 
HARUSNVA AKU 
KAGET, КАМ? 
KUCING BISA 


NCAMANC 







SEKARANG BERSINAR 
KAYAK BOHLAM. 


HEH- SEKALI 
LAGI SAYA PERGI, 


NIHI 
BERCANDA 
GION- 





: BANVAK BANGET VANG № 
( UDAH TERJADI. \ 
RASANVA КАУАК HIDUP ) 
DI DUNIA FANTASI VANG ქ 
~ NGGAK МУАТА.. 












SEPERTI BARU 
KEMARIN KAKAK 
BIKININ AKU 
SARAPAN. 


" 





\ 


SEKARANG, ) 


AKU GATAU 
KAKAK DIMANA. 








HP KAKAK 
MASIH ΜΑΤΙ. /_ 


LAPOR KE POLISI 
| JUGA CUMA DIBILANGIN 
| LAPORANNVA 
BAKAL DI PROSES.. 












AKU PANIK SAMPE 
NGGAK KELIATAN 
PANIK LAGI. 


DULU KAKAK PERNAH 
BEGINI. SIBUK AMPE 
NGGAK PULANG. 


YANG MESSAGE AKU 
JUGA ASISTENNVA.. 












TAPI SEKARANG 
SITUASINVA JAUH 
BERBEDA. INI PASTI 
BUKAN URUSAN KANTOR. 


LAGIAN ASISTEN 
KAKAK CEWEK SEMUA, 
KOK.…? 













JANGAN 
TIDUR 
LAGI. 


1 
= 
出 
ac 
Li 
= 
< 
=> 
> 
O 





( MASAK SANA. 
١ BISA MASAK NGGAK? 


/ MENDING KAMU A 


et € 


BISA DONG. ს 
КАМИ NGEREMEHIN, ) 
YA? ノ 


АН, 
AKU SAKIT 
HATI, NIH 





อ 


KIRAIN TANPA Ў 
KAKAKMU, KAMU 

NGGAK BISA 
NGAPA-NGAPAIN 
WKWKWK. 








GIONI 





... WALAU MASIH BANYAK 
HAL YANG AKU NGGAK TAU 
SOAL GION, SEPERTINYA DIA BUKAN 
MAKHLUK VANG JAHAT.. 


AKU BERSUKUR ADA 
GION DISINI. 


SAMPAI KAKAK 
PULANG NANTI.. 















































…LEMARIINI 
ISINYA KEMEJA 
PUTIH SEMUA. 

















CONIUM INI FANS 
BERAT WARNA PUTIH 
ΚΑΥΑΚΝΥΑ. 














^ SELAMAT 
PAGI. 


Pp 1 















TUAN ALPHA 
SUDAH MENUNGGU. 





NAIF UNTUKKU 
BERPIKIR KALAU 
DIPERBOLEHKAN PULANG 
HANVA DENGAN MENURUTI 
KEMAUAN MEREKA.. 














AKU NGGAK 
PUNYA PILIHAN 
LAIN. 




















( SELAMAT 
ს PAGI. 


TUAN- 


MAAF, TAPI.. 
BISAKAH KITA 
SUDAHI BASA-BASI 
IMI? 






SAVA HARUS 
PULANG.. 








/ ANDA INI TIDAK 


\ SABARAN JUGA, YA? 


SAYASUDAH N 
、 BILANGSEMALAM, ) 


ノ 












ADA VANG 
INGIN SAVA DISKUSIKAN 
DENGAN ANDA. 





يک kw‏ اس 
TAPISEMUA PROSESINI N‏ / 
N TERGANTUNG )‏ 

KEPADA ANDA. 一 


SAYA INI N 
、 SIMPEL, KOK. / 





„у 
Y < 


*VICE VERSA : ISTILAH LATIN YANG MEMILIKI ARTI “SEBALIKNYA” 

















VANG SAVA BUTUHKAN 
DARI ANDA JUGA 
SEDERHANA, KOK. 













AIR МАТА DARI 
BOLA MATA 
UNGUMU ITU, 


ADALAH OBAT 
TEMPORER UNTUK 
DR. 
HVACINTH 
TEARS. 
ー ZI Eon 
/ / у 
N = = 











KOMPONEN UTAMANVA 

ADALAH AIR MATA 
MEREKA VANG 

BERWARNA UNGU. 


== 
TENTU SAJA SATU-DUA TETES L 


DAPAT MENGHASILKAN 
` PULUHAN BOTOL OBAT; "d 


๒ 


( SETELAH DIPROSES ) 





DENGAN LARUTAN 
N LAINNYA. 2 


San + att 











MENANGISLAH. 
UNTUK ADIKMU JUGA, 
BUKAN2 


МА ш) 


> 
ჯ რ 
3 € 
- € 
اک‎ = 
= INkAHkENAPA | — 
= DIABILANGBAHWA = 
= 'KTAIMUN? = 
2 8 


Ж 
“т U ლ IM, 


ჯა 4 
3 7 
こざ = 
Ž = 
= KARENA BOLA MATA = 
= KITAYANG UNGU.. = 
PS 
WI ΤΗΝ ΔΝ 
NY ul A 
> % 
3 je 


BAGAIMANA ご 


mm 


7 
. 


= DENGANEDEN22 


D 
2 

A N 
N n w^ 


N 
/ 





= เติ ด 
/ N 


4 


S..SAYA BELUM 
/ SEPENUHNYA MENGERTI, 
X TAPI.. 


MEMAKSAKAN UNTUK \ 
MENANGIS ITU.. 





SAVA TAU, 


MAKA DARI 
ITU.. 

















NEURALGIA 
AMPLIFIER* 






DENGAN 
INI 


2 





ANDA TIDAK 
PERLU USAHA 
UNTUK MENANGIS, 
KOK. 




















E TAPI SESUAI YANG SAYA 
یا‎ KATAKAN TADI, 


SEBERAPA 
SAKITNVA / 


۰ 










SEMUA TERGANTUNG 
KEPADA ANDA. 


Author's instagram 
@blockcotshooter 





Editor : @josheniel 
Advisor : @xavierdoodles 
3D Artists : @serafinkartika 54 


